Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta 



INTERAKSI PENGHUNI 
ASRAMA MAHASISWA 
DENGAN MASYARAKAT SEKITAR 

Suatu Pijakan Awal Multikulturalisme 

Kasus Lima Asrama Mahasiswa 
Daerah Istimewa Yogyakarta 




Sindu Galba 
Christriyati Ariani 






INTERAKSI PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA DENGAN MASYARAKAT SEKITAR: 
SUATU PIJAKAN AWAL MULTIKULTURALISME 
(Kasus Lima Asrama Mahasiswa di Yogyakarta) 



Ernawati Purwaningsih 
Sindu Galba 
Christriyati Ariani 



© penulis, 2014 

Desain sampul : Tim Elmatera 

Setting & Layout : Tim Elmatera 

Cetakan : Oktober 2014 

Diterbitkan oleh : 

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta. 
Jl. Brigjend Katamso 139 Yogyakarta 
Telp. (0274) 373241, 379308 Fax. (0274) 381555 
email: senitra@bpnb-jogja.info 
website: http://www.bpnb-jogja.info 



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis 
dari Penulis dan Penerbit. 



Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Ernawati Purwaningsih, dkk. 

INTERAKSI PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA DENGAN MASYARAKAT SEKITAR: 
SUATU PIJAKAN AWAL MULTIKULTURALISME 
(Kasus Lima Asrama Mahasiswa di Yogyakarta) 

Ernawati Purwaningsih, dkk., Cetakan I, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta 
vi + 144 hlm; 17 x 24 cm 



I. Judul 



1. Penulis 



SAMBUTAN 

KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA 

YOGYAKARTA 



Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME, karena atas rahmat-Nya, 
buku ini bisa hadir di hadapan Bapak/Ibu semua. 

Selain sebagai kota pendidikan, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota 
budaya dan kota perjuangan. Predikat sebagai kota pendidikan dikarena- 
kan begitu banyaknya lembaga pendidikan yang ada di Yogykarta. Semen- 
tara sebagai kota budaya, Yogyakarta bisa memberikan ciri budaya yang 
khas dan tidak dimiliki di tempat lain, sedangkan sebagai kota perjuang- 
an, Yogyakarta banyak menghadirkan peristiwa kesejarahan yang ikut 
andil dalam menyumbang perjuangan bangsa Indonesia hingga meraih 
kemerdekaan. 

Sebagai kota pendidikan hingga kini Yogyakarta masih menjadi 'mag- 
nit' bagi pelajar dan mahasiswa untuk menuntut ilmu di Yogyakarta. Tentu 
ada beberapa alasan mengapa mereka memilih Yogyakarta sebagai tem- 
pat untuk menuntut ilmu. Sebagai konsekuensi predikat tersebut, maka 
mendorong tumbuhnya asrama mahasiswa/pelajar yang ada di Yogyakar- 
ta. Seringkah Yogyakarta mendapat sebutan sebagai "Indonesia Mini", 
karena hampir setiap sukubangsa yang ada di Indonesia bisa ditemukan 
di Yogyakarta melalui perwakilan asrama mahasiswa/pelajar. Hadirnya 
asrama mahasiswa sebagai tempat tinggal mahasiswa tentu menimbulkan 
permasalahan baru terutama menyangkut bagaimana mereka saling ber- 



interaksi, baik interaksi antarpenghuni asrama maupun interaksi peng- 
huni asrama dengan masyarakat sekitar. Adanya perbedaan budaya untuk 
saling mengenal tentu menjadi dasar pijakan mereka untuk membantu 
terjalinnya interaksi tersebut. Konsep multikulturalisme dengan mengede- 
pankan kesepahaman, saling menghargai dan saling menghormati men- 
jadi kunci yang sangat penting untuk mewujudkan interaksi yang akan 
mereka bangun. 

Oleh karenanya kami sangat menyambut gembira dengan terbitnya 
buku tentang "Interaksi Penghuni Asrama Mahasiswa dengan Masya- 
rakat Sekitar : Suatu Pijakan Awal Multikulturalisme (Kasus Lima Asra- 
ma Mahasiswa di Yogyakarta)", tulisan Ernawati Purwaningsih, dkk, 
peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. Semoga buku ini bisa 
menambah wawasan dan khazanah para pembaca khususnya tentang 
interaksi penghuni asrama mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Akhirnya, 
semoga buku ini bisa memberikan manfaat bagi siapa pun yang memba- 
canya. 




Christriyati Ariani 



iv - Ernawati Purwaningsih, dkk. 



DAFTAR ISI 



SAMBUTAN 

KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA iii 

DALTAR ISI v 

DALTAR LOTO vii 

DALTAR TABEL ix 

BAB I PENDAHULUAN 1 

A. Latar Belakang 1 

B. Tinjauan Pustaka 7 

C. Kerangka Pikir 11 

D. Metode 14 

BAB II CITRA YOGYAKARTA 17 

A. Kota Budaya 17 

B. Kota Pariwisata 22 

C. Kota Pendidikan 25 

D. Alasan Pemilihan Yogyakarta Sebagai Tempat Belajar 29 

E. Sebaran Asrama Mahasiswa 33 

BAB III GAMBARAN TEMPAT TINGGAL MAHASISWA 35 

A. Letak dan Kondisi Lingkungan Sekitar Asrama 35 

B. Fungsi Asrama 49 

C. Manajemen Asrama 70 



BAB IV INTERAKSI DI KALANGAN MAHASISWA 81 

A. Persepsi Mahasiswa Terhadap Budaya Lain 81 

B. Asrama sebagai Ruang Berinteraksi 97 

C. Interaksi Penghuni Asrama Mahasiswa 100 

D. Hambatan-hambatan 124 

E. Pendukung 130 

BAB V PENUTUP 137 

A. Kesimpulan 137 

B. Saran 140 

DAFTAR PUSTAKA 141 



vi - Ernawati Purwaningsih, dkk. 



DAFTAR FOTO 



Foto 1 Aula untuk tempat pertemuan 36 

Foto 2 Kamar tidur penghuni asrama Rahadi Osman 1 37 

Foto 3 Lapangan Bulutangkis 38 

Foto 4 Prasasti peresmian asrama Sriwijaya 40 

Foto 5 Ruang tamu 41 

Foto 6 Almari display pakaian adat 42 

Foto 7 Gedung serbaguna milik asrama Sriwijaya 43 

Foto 8 Ruang tamu yang tidak difungsikan 44 

Foto 9 Aula, kondisinya yang memprihatinkan 45 

Foto 10 Wisma asrama Bukit Barisan 46 

Foto 11 Tempat tinggal penghuni asrama putra 47 

Foto 12 Taman di halaman depan asrama Bukit Barisan 47 

Foto 13 hasil budaya dari Provinsi Kalbar sebagai anjungan budaya 53 

Foto 14 Gelar Budaya Kalimantan Barat di Asrama Rahadi Osman 1 55 

Foto 15 Peresmian Asrama Sriwijaya sebagai anjungan budaya 56 

Foto 16 Perlengkapan pakaian tari tradisional Sumatera Selatan 57 

Foto 17 Ornamen rumah tradisional dan kain tradisional Sumatera Utara 58 

Foto 18 Peraturan tata tertib penghuni asrama 73 

Foto 19 Jadwal piket penghuni asrama 74 

Foto 20 Jadwal pemakaian gedung 76 



DAFTAR TABEL 



Tabel 1 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Suku Bangsa 5 

Tabel 3 Tarif Peminjaman Gedung 76 



1IA1I I 

PENDAHULUAN 



A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk atau realitas ke- 
hidupan pada umumnya yang plural, konflik tidak dapat dihindari, meski- 
pun dalam skala yang kecil. Demikian pula dengan Yogyakarta yang men- 
dapatkan julukan sebagai Indonesia mini, karena masyarakatnya terdiri 
dari beragam etnik, baik yang berasal dari Indonesia bagian barat, tengah 
maupun timur. 

Konflik antaretnik pernah terjadi di Yogyakarta pada tahun 1970-an. 
Menurut penuturan informan, konflik antaretnik tersebut diawali dengan 
peristiwa seorang mahasiswa yang berasal dari daerah Sumatera, naik 
becak tidak mau membayar. Karena tidak dibayar, tukang becak tersebut 
mencari tempat tinggal mahasiswa tersebut. Peristiwa ada penumpang 
yang tidak mau membayar diceritakan kepada sesama teman yang berpro- 
fesi tukang becak. Berawal dari peristiwa tersebut, kemudian ada semacam 
penyerbuan ke asrama tersebut. Bahkan, cerita tersebut berkembang luas 
di masyarakat, sehingga terkadang ada masyarakat yang tidak pandang 
bulu mahasiswa tersebut dari daerah mana, asalkan menggunakan bahasa 
Indonesia bisa kena sasaran untuk dihajar. Kejadian tersebut sempat mem- 
buat suasana Yogyakarta menjadi mencekam 1 . 



1 Peristiwa tersebut diceritakan oleh dua orang informan. Ibu Endah dan Bapak Pantja, dimana 
mereka mengalami dan merasakan suasana mencekam saat itu. Kebetulan, rumah kedua in- 



